MERAH PUTIH 


Tea ES I 


PRABOWO 


REKAM FOTO SANG PATRIOT 


PRABOWO 


REKAM FOTO SANG PATRIOT 


EDISI KHUSUS 
REKAM FOTO 
PRABOWO 
SUBIANTO 


Majalah Merah Putih Indonesia edisi khusus Prabowo 
ini menyajikan rekam jejak Prabowo dari tahun 1951 
hingga awal 2022 dalam rekam foto-foto eksklusif yang 
belum pernah terbit sebelumnya. 


Edisi khusus ini dipersembahkan untuk seluruh 
masyarakat Indonesia yang ingin mengenal secara 
lengkap sosok yang kita kenal sebagai Sang Patriot. 


DAFTAR ISI 


BAB-I 
PRABOWO DI MASA MUDA 


BAB-II 
MASA PENGABDIAN DI TNI 


BAB-III 
PENGABDIAN DI DUNIA KEMASYARAKATAN 
DAN KEMANUSIAAN 


BAB-IV 

PENGABDIAN DI DUNIA 
OLAHRAGA, SENI DAN 
PENDIDIKAN 


BAB-V 
PENGABDIAN DI DUNIA POLITIK 


BAB-VI 
PENGABDIAN DI PEMERINTAHAN 


BAB-VII 
TOKOH-TOKOH YANG 
MEMBENTUK PRABOWO 


BAB-VIII 
SISI LAIN PRABOWO 


BAB-IX 
TESTIMONI DAN HARAPAN 


Hak Cipta dilindungi Undang- Penanggung jawab : Angga Raka Prabowo 
Undang. Dilarang memperbanyak Penulis : Dirgayuza Setiawan 
sebagian atau seluruh isi majalah Editor Foto : Bachren Luskardinul 
dalam Hak Cipta dilindungi Undang- Fotografer : Mayor Jenderal TI (Purn.) Valentinus Tono Suratman, 
. Sudarsono, Deny Firman, Tim Media Prabowo 
Undang. Dilarang memperbanyak 5 . | : 
aa i apa sap Layout : Ainz Design, Prasetyawan (Editor Visual) 
HN Gi a Pe dala - Penerbit : PT. Media Pandu Bangsa, Jalan Kemang V No. 11A 
Ji jeba aa knee Mean Jakarta Selatan - contact@mediapandubangsa.com 
tertulis dari penerbit. ISSN . 9-772809-992008 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 5 


TANDA 
KEMAMPUAN 
PRABOWO 


Brevet Kualifikasi 
Komando KOPASSUS 


Pe Pa 


ap 3 Tas 


Brevet Free Fall 
TNI AD 


Brevet Free Fall 
US Army 


Brevet Penerbang 
TNI AD 


Pas foto Prabowo sejak kecil 
hingga sekarang 


6 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


| Brevet 
Jump Master 


Brevet Sat-81 3 A 


Anti Terror is 


Brevet Pandu Udara 
US Army 


er 


Brevet GSG 9 
Germany 


TANDA JASA PRABOWO 


e Bintang Kartika Eka Paksi Naraya 

e Bintang Yudha Dharma Naraya 

s Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun 

e Satya Lencana Seroja Ulangan III 

es Satya Lencana Raksaka Dharma 

e Satya Lencana Dwija Sistha 

e Satya Lencana Wira Karya 

e Paladin Medal of Honor (Kamboja) 

se Commandeur de POrdre National du Merite (Perancis) 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


1 


SENI DAN PENDIDIKAN 


DI MASA MUDA DI TNI DAN KEMANUSIAAN 


PRABOWO MASA PENGABDIAN , PENGABDIAN DI DUNIA KEMASYARAKATAN N PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, 
) | 
/ 


BAB-I 


PRABOWO 
DI MASA MUDA 


Karena perjuangan politik ayahnya, sejak 
kelas 3 SD Prabowo terpaksa hidup dalam 
keterbatasan di luar Indonesia. 


Namun kecintaan Prabowo pada 

Indonesia yang dipupuk oleh ayah, ibu dan 
kakeknya membuatnya memilih untuk masuk 
Akademi Militer Nasional walau prestasinya di 
SMA membuatnya diterima 

di universitas top Amerika. 


8 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


III hat Ie 
J Eu 


» # 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 9 


DI MASA MUDA 


DI TNI DAN KEMANUSIAAN SENI DAN PENDIDIKAN 


PRABOWO ) MASA PENGABDIAN ) PENGABDIAN DI DUNIA KEMASYARAKATAN ) PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, ) 


Potret Prabowo 
saat menempuh 
pendidikan setara 
SMP di Singapura 


10 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo bersama 
adik kakak: 
Maryani, Hashim 
dan Bianti 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | — 11 


PRABOWO 
DI MASA MUDA 


Prabowo bersama keluarga kakek di Jakarta. Di Jakarta, 
Prabowo tinggal di rumah ayahnya di Jalan Kertanegara, 
Kebayoran Baru dan di rumah kakeknya di Jalan Matraman. 
Rumah kakek Prabowo, R.M. Margono Djojohadikusumo 
bersebelahan dengan rumah K.H. Hasyim Asyari, kakek 
dari Presiden RI ke 4 Gus Dur. 


12 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo di balkon rumah 
yang disewa ayahnya, Prof. 
Sumitro Djojohadikusumo 
di Swiss. Karena 
perselisihan politik antara 
Prof. Sumitro dan Presiden 
Sukarno tentang PKI, di 
mana Prof. Sumitro tidak 
bisa menerima peran PKI 
di Pemerintahan Sukarno, 
kediaman Prof. Sumitro di 
luar negeri kerap diawasi 
oleh intelijen. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


13 


PRABOWO MASA PENGABDIAN AN 
DI MASA MUDA DI TNI / 


Prabowo bersama kakak 
adik dan eyang Putri 
Djojohadikusumo, 

istri dari R.M. Margono 
Djojohadikusumo 


| 5-— ah 
2 - P —S 
' 1 1 1 
7 
Aan 
z x 
— 


14 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo saat SMA 
di American School 
in London. Di SMA, 
Prabowo menjadi 
kapten tim sepakbola, 
kapten tim debat, 
kapten tim catur dan 
pimpinan redaksi 
majalah sekolah. 
Saat itu Prabowo 
adalah satu-satunya 
pelajar pribumi 
yang bersekolah di 
sekolahnya. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot| 15 


SENI DAN PENDIDIKAN 


DI TNI DAN KEMANUSIAAN 


PRABOWO ) MASA PENGABDIAN ) PENGABDIAN DI DUNIA KEMASYARAKATAN ) PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, ) 


DI MASA MUDA 


BAB-II 


MASA PENGABDIAN 
DI TNI 


28 tahun Prabowo mengabdi di TNI. Prestasi 
demi prestasi yang dicapainya saat menjadi 
prajurit membuatnya jadi salah satu prajurit 
TNI paling legendaris. 


Pasukan Prabowo berhasil menangkap 
Presiden Fretilin, mencapai puncak Everest, 
membebaskan sandera di belantara Papua. 
Prabowo sendiri terkenal sebagai penembak 
terbaik di TNI, dan adalah salah satu pendiri 
satuan anti terror Den 81. 


16 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Po MA Oi Jua na Ne" 
aa an -$ | an 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | — 17 


Prabowo dilantik lulus 

dari Akademi Militer Nasional (AMN) 
Magelang oleh Presiden Suharto pada 
tahun 1974. 


18 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


POLITIK DI PEMERINTAHAN PRABOWO PRABOWO DAN HARAPAN 


PENGABDIAN DI DUNIA ) PENGABDIAN ) TOKOH-TOKOH YANG MEMBENTUK / SISI LAIN ) TESTIMONI 


/ 


Di penugasan pertamanya 
ke medan perang, pasukan 
pimpinan Prabowo berhasil 
menetralisir Presiden Fretilin, 
Nicolau Lobato, dalam operasi 
pencarian dan penyerbuan 

di Desember 1978. Waktu itu, 
Prabowo bertindak sebagai 
kapten yang memimpin 28 
pasukan elit. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot |-19 


20 


| Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Saat bertugas 

di Batalyon 328, 
Prabowo melakukan 
transformasi Batalyon 
sehingga menjadi 
pasukan yang disegani 
dan melegenda hingga 
sekarang. 


Prabowo dikenal sebagai prajurit multi talenta. 


Prajurit yang diandalkan untuk memenangkan lomba 
ketepatan menembak, lomba lari marathon, dan lomba 
ketangkasan prajurit. Selama berkarir di TNI, Prabowo 

memenangkan puluhan lomba ketepatan menembak. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


ki 


21 


MASA PENGABDIAN 
DI TNI 


Prabowo percaya seorang pemimpin militer 
harus memimpin dari depan. Kehadiran 
Prabowo di garis terdepan tidak hanya ia 
lakukan sebelum menjadi Jenderal, tetapi 
juga setelah ia menjadi Jenderal. 


22 1 Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Tn 
Ii 
| 


| Ey. 


Pada tahun 1981, Prabowo bersama 
Luhut Pandjaitan dikirim oleh Benny 
Moerdani ke Jerman untuk mengikuti 
kursus anti terror dengan GSG9. 
Sekembalinya dari Jerman, mereka 
mendirikan pasukan antiteror yang 


kemudian diberi nama Detasemen 81. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


23 


MASA PENGABDIAN 
DI TNI 


24 1 Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo berhasil memimpin operasi penyelamatan 
peneliti Ekspedisi Lorentz 95 yang disekap oleh Organisasi 
Papua Merdeka dalam operasi pembebasan sandera 
Mapenduma pada tahun 1996. Waktu itu, Prabowo 
Subianto bertindak sebagai komandan. Prabowo 
membuktikan kepada konsultan-konsultan militer 

dari Delta Force Amerika dan SAS Inggris bahwa misi 
penyelamatan yang mereka vonis “mission impossible" 

dapat diselesaikan dengan baik oleh KOPASSUS. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


25 


MASA PENGABDIAN 
DI TNI 


26 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Tim Prabowo berhasil mengibarkan 

bendera merah putih di puncak tertinggi dunia, 
Gunung Everest, di kawasan Himalaya pada 
tanggal 26 April 1997. Waktu itu, Prabowo 
Subianto bertindak sebagai pemrakarsa yang 
memimpin tim yang terdiri dari anggota 
KOPASSUS, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI untuk 
mendaki puncak Everest. Indonesia berhasil 
menjadi negara pertama di kawasan tropis 
sekaligus negara pertama di Asia Tenggara yang 
mencatat sukses menggapai puncak Everest. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


21 


DI TNI 


MASA PENGABDIAN ) 


28 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Saat menjadi Danjen 
KOPASSUS, Prabowo 

berhasil mengharumkan 

nama KOPASSUS di dunia 
internasional dengan berbagai 
prestasinya, sehingga diakui 
sebagai salah satu pasukan 

elit terbaik dunia, memiliki 
kesejahteraan yang paling baik 
dibandingkan satuan lainnya 
dan juga memiliki kelengkapan 
militer yang dapat disejajarkan 
dengan satuan elite militer 
dunia. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


29 


PRABOWO MASA PENGABDIAN PENGABDIAN DI DUNIA PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, 
SENI DAN PENDIDIKAN 


DI MASA MUDA DI TNI KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN 


BAB-III 


PENGABDIAN 

DI DUNIA 
KEMASYARAKATAN 
DAN KEMANUSIAAN 


Konsistensi perjuangan Prabowo untuk 
meningkatkan taraf hidup petani, 
nelayan, pedagang pasar dan rakyat 
Indonesia pada umumnya seperti tidak 
mengenal batas. 


Prabowo mengawali perjuangan 
kemanusiaannya di usia sangat muda 
bersama Soe Hok Gie. Mereka 

mendirikan LSM pertama di Indonesia, 
Lembaga Pembangunan. Lalu Prabowo 

jadi Ketua Umum HKTI dan Ketua Umum 
APPSI. Prabowo juga banyak bergerak dalam 
kapasitas pribadi membantu rakyat yang 
membutuhkan bantuan. 


30 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


31 


m Foto Sang Patriot | 


r 


Prabowo: Reka 


Prabowo adalah Ketua Umum 
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 
(HKTI) periode 2004 s/d 2015. Prabowo 
sekarang adalah Ketua Dewan Pembina 
Pemuda Tani Indonesia. Dengan HKTI, 
Prabowo memperjuangkan kehidupan 
yang lebih layak bagi seluruh petani 

di Indonesia dengan mengembangkan 
bibit-bibit unggul, membagikan alsintan, 
memperjuangkan harga eceran yang 
baik serta subsidi untuk komoditas 
utama pertanian Indonesia. 


Seperti Ir. Sukarno, Prabowo percaya 
pertanian adalah hidup mati bangsa 
Indonesia. Karena itu ia turun langsung 
mengecek kebutuhan petani dan 
memperjuangkan apa-apa saja yang 
dibutuhkan oleh petani. 


32 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PENGABDIAN DI DUNIA 
KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN 


, 


POLITIK DI PEMERINTAHAN PRABOWO PRABOWO DAN HARAPAN 


PENGABDIAN DI DUNIA ) PENGABDIAN ) TOKOH-TOKOH YANG MEMBENTUK ) SISI LAIN ) TESTIMONI 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot| 33 


KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN 


PENGABDIAN DI DUNIA ) 


2 
it ti 


“3. 
aa 

“ 

3 

“ 

. 

—ameki ims 
- 
.. 
3 
. 
. 


' 3 
| 
— " 
an - BL 
Pa | — — "ah — i 
f ag aa Te - 5. 
- PM 1 


34 1 Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo terpilih sebagai 
Ketua Umum Asosiasi 
Pedagang Pasar Seluruh 
Indonesia (APPSI) periode 
2008 s/d 2013, Prabowo 
sekarang adalah Ketua 
Pembina APPSI. Bersama 
APPSI, Prabowo berjuang 
untuk meningkatkan taraf 
hidup pedagang pasar di 
seluruh Indonesia. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 35 


36 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Nasib pedagang pasar seringkali sangat 
bergantung dengan keberpihakan 
pimpinan daerah kepada pedagang pasar. 
Oleh karena itu, sebagai Ketua Umum 
APPSI Prabowo secara aktif mendukung 
calon-calon kepala daerah yang telah 
terbukti berpihak kepada pedagang pasar. 
Salah satu calon kepala daerah yang 
mendapat dukungan APPSI adalah Ir. Joko 
Widodo saat mencalonkan diri sebagai 
Gubernur DKI Jakarta di tahun 2012. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


27 


N 


PENGABDIAN DI DUNIA 


GABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, N 
KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN ) SENI DAN PENDIDIK, ) 
/ / 


38 


| Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


POLITIK DI PEMERINTAHAN PRABOWO PRABOWO DAN HARAPAN 


PENGABDIAN DI DUNIA ) PENGABDIAN ) TOKOH-TOKOH YANG MEMBENTUK ) SISI LAIN ) TESTIMONI 


Sebagai pengusaha sukses, Prabowo memberikan sebagian besar keuntungan 
usahanya untuk misi-misi kemanusiaan. Ia telah memberikan bantuan kepada 
ribuan anak dan warga yang membutuhkan bantuan medis, baik itu dalam 
kapasitasnya sebagai pribadi juga dalam kapasitasnya sebagai pimpinan 
berbagai organisasi kemasyarakatan. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot| 39 


PENGABDIAN DI DUNIA 
KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN 


40 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Saat terjadi bencana 
Prabowo mengunjungi para 
pengungsi dan memberikan 
bantuan barang-barang 
yang dibutuhkan oleh para 
pengungsi seperti sembako, 
pompa air, pakaian dan 
sebagainya. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


41 


42 1 Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


an 3 Fa "3 


Jl 
2 Fika 


Pa 
In baka AN 


Prabowo sangat dengat 
dengan perjuangan 

buruh. Dalam berbagai 
kapasitasnya, Prabowo 
memperjuangkan hak-hak 
buruh. Menjelang Pemilihan 
Presiden tahun 2019, 
Prabowo menjadi satu- 
satunya calon presiden yang 
berani meneken kontrak 
politik dengan organisasi 
buruh, untuk 

mewujudkan 10 tuntutan 
buruh. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN 


PENGABDIAN DI DUNIA ) 


44 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Bentuk nyata kepedulian Prabowo terhadap 
hak-hak buruh ditunjukkannya saat 
mendengar dan mempelajari kasus Wilfrida, 
BMI asal Belu, Nusa Tenggara Timur yang 
terancam dihukum mati oleh Pemerintah 
Malaysia. 

Yakin bahwa Wilfrida tidak bersalah, 
Prabowo mencari pengacara terbaik di 
Malaysia untuk membebaskan Wilfrida. 
Berkat usaha Prabowo, Wilfrida bisa lepas 
dari jerat hukuman mati di Malaysia. 


Bagi Prabowo, tidak boleh ada putera puteri 
Indonesia yang diperlakukan tidak adil 
apalagi diberikan hukuman mati di negeri 
orang. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


45 


A6 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


| SULUH TAHU 


N 


PERAS 


(1930-1940) 


PRABOWO SUBIANTO 


Konsisten dalam memperjuangkan kepentingan 

petani dan pedagang pasar, Prabowo juga konsisten 
memperjuangkan penguatan kelembagaan koperasi. 
Menurut Prabowo, koperasi adalah solusi untuk 
memastikan kegiatan ekonomi tidak hanya dinikmati 
oleh segelintir tapi oleh rakyat banyak. Prabowo adalah 
inisiator dan Ketua Umum Koperasi Garudayaksa 
Nusantara periode 2016-2020. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 47 


PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, 
SENI DAN PENDIDIKAN 


BAB-IV 


PENGABDIAN 

DI DUNIA OLAHRAGA, 
SENI DAN 
PENDIDIKAN 


Bagi Prabowo, olahraga, sains dan seni musik 
adalah soal kehormatan bangsa. Bangsa yang 
besar adalah bangsa yang bersaing olahraga, 
sains dan keseniannya. 


Karena itu, Prabowo aktif mencari dan 
membina talenta muda sepakbola dan 
ilmuwan muda ahli matematika, fisika, 
biologi dan kimia. Prabowo juga membentuk 
tim korps musik CGY. Sebagai Ketua Umum 
IPSI, Prabowo pastikan Indonesia merajai 
olahraga pencak silat. Sebagai pembina 
olahraga polo berkuda, ia membawa atlet 
Indonesia ke pentas dunia untuk menang di 
olahraganya para raja-raja dunia. 


48 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


N 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 49 


Prabowo Subianto bersama Presiden Joko Widodo, serta Presiden FIFA Gianni 
Infantino, saat akan menyaksikan pembukaan FIFA World Cup U-17 2023, di 
Stadion gelora Bung Tomo, Surabaya sekaligus menyaksikan pertandingan 
Indonesia U-17 melawan Ekuador U-17. 


50 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 51 


SENI DAN PENDIDIKAN 


PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, ) 


52 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


| 
£. MUSANTARA | 
ui OPEN 


3 


Prabowo kerap menyelenggarakan Piala Garuda - turnamen sepakbola tingkat nasional untuk 
kelompok usia U-12, U14 dan U16. Piala Garuda telah berhasil meluluskan beberapa orang 
pemain ke tim nasional U-19, tim yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa di berbagai 


ajang internasional. Adalah cita-cita Prabowo agar tim nasional Indonesia suatu hari dapat 
bertanding di, dan memenangkan piala dunia. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


53 


Prabowo percaya kompetisi yang fair adalah 
cara terbaik untuk memicu prestasi, termasuk 
di bidang STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics). Karenanya, 
bersama Prof. Yohanes Surya, Prabowo 
menyelenggarakan kompetisi Olimpiade 
Fisika tingkat Asia (APHO). 

APHO adalah olimpiade fisika dengan tingkat 
kesulitan sangat tinggi dibandingkan dengan 
olimpiade sejenis, bahkan dibandingkan 
International Physics Olympiad. 


54 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, 
SENI DAN PENDIDIKAN 


) 


55 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


SENI DAN PENDIDIKAN 


PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, ) 


56 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Perhatian besar Prabowo untuk 
dunia pendidikan mendorongnya 
mendirikan Yayasan Pendidikan 
Kebangsaaan di tahun 1991. 
Salah satu naungan yayasan ini 
adalah Universitas Kebangsaan 
Republik Indonesia (UKRI) yang 
memiliki kampus di Bandung. 
Dengan universitas inilah 
Prabowo memberikan beasiswa 
kepada ribuan anak Indonesia 
untuk menempuh pendidikan 
tinggi utamanya di bidang STEM 
(Science, Technology, Engineering, 
and Mathematics). 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot |” 57 


58 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


ES 

Pada tahun 2011, Prabowo 
membentuk Canka 

Garuda Yaksa (CGY), Korps 
Drumband kebanggaan 
Partai Gerindra. Anggota 
CGY dipilih dari anak- 

anak muda mayoritas asal 
Minahasa, Sulawesi Utara 
yang memiliki bakat musik. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 59 


DI MASA MUDA DI TNI DAN KEMANUSIAAN 


PRABOWO MASA PENGABDIAN PENGABDIAN DI DUNIA KEMASYARAKATAN PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, 
SENI DAN PENDIDIKAN 


CGY adalah sarana pemberi semangat 
bagi seluruh keluarga besar Gerindra. 
CGY telah tampil di kampanye-kampanye 
utama Gerindra di seluruh Indonesia, 
dan juga dalam berbagai 

penampilan khusus di Padepokan 
Garuda Yaksa. 


60 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | — &1 


Pengabdian Prabowo di dunia olahraga, terutama di olahraga pencak silat, ditunjukkan dengan menjadi Ketua 
Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) 2016-2020 dan 2021-2025. Sebagai Ketua IPSI, Prabowo 
konsisten memastikan tim nasional pencak silat mendapat pendidikan terbaik, latihan tanding terbaik, dan 
fasilitas pelatnas terbaik. Bahkan, Prabowo menjadikan rumah pribadinya di Hambalang sebagai tempat 


pelatnas silat. 


Di bawah binaan Prabowo, tim pencak silat Indonesia berhasil menyumbang 14 emas dan 1 perunggu di ajang 
ASIAN Games 2018. Jumlah ini tertinggi dari semua cabang olahraga yang diikuti oleh kontingen Indonesia. 


62 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Target Prabowo adalah membawa 
pencak silat jadi cabang olahraga yang 
dipertandingkan di olimpiade. Untuk itu, 
selain menjadi Ketua PB IPSI, Prabowo 
juga menjadi Presiden Persekutuan 
Pencak Silat Antarabangsa (PERSILAT). 


Tugas Prabowo sebagai Presiden 
PERSILAT adalah mempopulerkan 
olahraga pencak silat di seluruh dunia. 
Di bawah naungan Prabowo, sekarang 
pencak silat sudah menjadi cabang 
olahraga di 66 negara. 


2 Fias, P "| 
(0 ASIAN £ 
1 20101 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 63 


SENI DAN PENDIDIKAN 


PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, ) 


64 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Kegemaran Prabowo 

pada olahraga berkuda 
mendorongnya untuk 
mendirikan klub polo 
berkuda yang diberi nama 
Nusantara Polo Club 

(NPC) di Jagorawi Golf and 
Country Club pada 2005. 
Klub polo berkuda pertama 
di Indonesia ini berperan 
penting bagi perkembangan 
polo berkuda ditanah air. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


65 


Prabowo mengirim para atlet 
polo berkuda binaannya 
untuk berlatih polo berkuda 
ke sejumlah negara, 
diantaranya Argentina dan 
Korea Selatan. Di tahun 

2014, tim polo berkuda yang 
dibentuk Prabowo berhasil 
memenangkan All Asia Cup 
di Bangkok, mengalahkan tim 
polo berkuda dari Tiongkok, 
India dan Korea Selatan. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


6/1 


PENGABDIAN 
DI DUNIA POLITIK 


Prabowo mengawali pengabdian politiknya 
di Partai Golkar. Idealismenya dan 
keteguhannya untuk memperjuangkan 
kebijakan-kebijakan pro rakyat 
mendorongnya untuk mendirikan Partai 
Gerindra di tahun 2008. 


Dibangun atas dasar manifesto perjuangan 
yang berbobot dan program aksi yang jelas, 
Gerindra melesat jadi partai politik kedua 
terbesar di Indonesia. Dukungan rakyat juga 
mengalir deras untuk Prabowo dan ratusan 
kepala daerah pilihan Prabowo. 


68 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


70 


N MASA PENG 
DI TNI 


| Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


5ABD 


IAN 


PENGABDIAN DI DUNIA KEMASYARAKATAN N PENGABDIAN DI DUI 


DAN KEMANUSIAAN / SENI DAN PENDIDIKAN 


/ 


an # an ata 
Se, Av sa # 33 


CN 


NIA OLAHRAGA, 


ara 


EP e————51) 

Pada tahun 2008, Prabowo 
mendirikan Partai Gerindra. 
Partai ini memiliki visi, 
misi, dan tujuan yang sama 
dengan Prabowo. Karena 


kejelasan visi, misi dan tujuan, 


Partai Gerindra berhasil 
mendapatkan kepercayaan 
rakyat dan menjadi partai 
kedua terbesar di Indonesia di 
tahun 2019. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


AI 


72 1 Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


JIAN DI DUNIA PENGABDIAN N TOKOH-TOKOH YANG MEMBENTUI N SISI LAIN N 
€ DI PEMERINTAHAN ) RABOWO / PRABOWO / 
/ / P4 


————) 

Gerindra pertama kali mendapat 
kepercayaan rakyat untuk 

turut serta dalam pengambilan 
keputusan di Parlemen di 

tahun 2009. Pada tahun itu, 
Gerindra mendapatkan 26 

kursi di DPR RI. Sejak hadir di 
Parlemen, Gerindra konsisten 
memperjuangkan UU yang 
berpihak kepada rakyat kecil. 
Beberapa UU yang menjadi 
inisiatif Gerindra, diantaranya 
adalah UU Desa yang menjamin 
setiap desa mendapat anggaran 
Rp. 1 milyar per tahun. Ada juga 
UU Disabilitas, UU Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual, dan 

berbagai UU pro-rakyat lainnya. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 73 


74 


| Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Menyadari bahwa untuk melakukan perubahan besar maka ia harus 
masuk ke ranah eksekutif, di tahun 2009 Prabowo menawarkan diri 
sebagai Calon Wakil Presiden dari ibu Megawati Soekarnoputri. 


Pasangan Megawati-Prabowo mendapat sambutan kuat masyarakat, 
dan mendapatkan 
32 juta suara. 


PENGABDIAN DI DUNIA 
POLITIK 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot| 75 


| Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


16 


St 


Menyadari bahwa pemerintah 
daerah memiliki peran sangat 
penting untuk memajukan 
kehidupan rakyat, Prabowo 
menjadikan Partai Gerindra 
alat politik yang dapat 
digunakan oleh putra putri 
terbaik bangsa maju dalam 
Pilkada dan memimpin 
daerahnya. Di tahun 2012, 
Prabowo mencalonkan 
pasangan Ir. Joko Widodo dan 
Ir. Basuki T. Purnama sebagai 
calon Gubernur dan Wakil 
Gubernur DKI Jakarta. 


NN NTT uga 


Ata bu Selai 


ni 


Di tahun 2013, Prabowo 
mencalonkan Bima 

Arya Sugiarto untuk 
Pilkada Kota Bogor, dan 
mencalonkan M. Ridwan 
Kamil maju di Pilkada 
Kota Bandung. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot |” 77 


Di tahun 2017, 
Prabowo mencalonkan 
Anies Baswedan dan 
Sandiaga Salahudin 
Uno sebagai calon 
Gubernur dan Wakil 
Gubernur DKI Jakarta. 


718 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Sepanjang 2015 hingga 2020, Prabowo melalui Partai Gerindra telah 
mencalonkan dan memenangkan 16 pasangan Gubernur, dan 336 pasangan 
Bupati dan/atau Walikota melalui 4 Pilkada serentak yang diselenggarakan 
2015, 2017, 2018 dan 2020 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 79 


TN 2DEI Ka RASI 


| 
| 


GERINDRA | 


Di tahun 2013, 
Prabowo menjadikan 
Gerindra partai 
pertama dan satu- 
satunya partai politik 
yang mendeklarasikan 
sebuah rencana aksi 
yang akan dijalankan. 
Rencana aksi yang 
dinamakan “6 Program 
Aksi Transformasi 
Bangsa” ini disusun 
oleh Prabowo bersama 
dengan ratusan 
profesor dan guru 
besar dengan target- 
target yang jelas dan 
terukur. 


80 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


ME 


Kepada kader Partai Gerindra, Prabowo 
selalu menekankan pentingnya aksi 
nyata berkesinambungan yang benar- 
benar membantu rakyat banyak. 


Sejak 2010, Prabowo melalui organisasi 
Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA) 
menyediakan 360 mobil ambulans dan 
mobil jenazah gratis. Armada ambulans 
dan mobil jenazah ini sangat membantu 
warga yang membutuhkan pelayanan 
tanpa pamrih. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


81 


82 


| Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Di tahun 2014, Prabowo membentuk Koalisi Merah Putih (KMP) yang 
terdiri dari enam partai politik: Partai Gerindra, Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Golkar. 


Koalisi Merah Putih (KMP) memberikan mandat kepada Prabowo 
dan Hatta Rajasa untuk maju dalam Pemilihan Presiden tahun 2014. 
Konsistensi perjuangan Prabowo membuat pasangan Prabowo-Hatta 
mendapatkan 62 juta suara. 


POLITIK 


PENGABDIAN DI DUNIA ) 


GKpu 
SELAMAT DATANG 


kt Bi MN un 
Aa Mp Ta au" 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot| 83 


.. 


2. 2 
Ne 


“ HATI 


ta 


pa en “4 3 - ? — Kr GT and 
PN mm “indonesta Banggai Mesutar N 


Oi 5 

| Ja ak Sp ET Pe 
2 maa an ae edi 

: Maan pena 


84 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


POLITIK 


PENGABDIAN DI DUNIA ) 


Mengusung slogan 
“Indonesia Bangkit”, 
dukungan sangat luas 
tidak hanya diterima oleh 
Prabowo tapi juga oleh 
Partai Gerindra. 


Perolehan suara Partai 
Gerindra di Pemilu 2014 naik 
219Y6 dibandingkan Pemilu 
2009. Perolehan suara 
Prabowo juga naik 936 di 
Pilpres 2014 dibandingkan 
Pilpres 2009. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 85 


86 


Politik Prabowo adalah politik 
gagasan. Oleh karena itu, saat 
pertama masuk ke dunia politik 
praktis tahun 2004, ia menulis 
buku Kembalikan Indonesia. 

Ia kembali menulis buku 
Membangun Kembali Indonesia 
Raya di 2014. 


Di tahun 2017, Prabowo 
mengubah gaya penulisannya 
menjadi lebih populer sehingga 
lebih mudah dipahami orang 
banyak. Ia menulis Paradoks 
Indonesia, buku yang membahas 
dua masalah utama yang 
dihadapi Indonesia, yaitu 
demokrasi dan ekonomi yang 
rentan dikendalikan oleh 
pemodal besar, serta solusinya. 


| Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


POLITIK 


PENGABDIAN DI DUNIA ) 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 87 


88 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Dalam Pemilihan Presiden 
2019, Prabowo maju sebagai 
calon presiden bersama 
Sandiaga Salahudin Uno. 


Prabowo sudah mengenal 
Sandiaga cukup lama. 
Prabowo-lah yang mengajak 
Sandiaga di 2014 untuk masuk 
ke dunia politik praktis. 

Untuk maju sebagai calon 
wakil presiden, Sandiaga 
mengundurkan diri sebagai 
Wakil Gubernur DKI Jakarta 
2017-2022. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 


89 


| aa Ii Heat Teo tab Pra P3 AK 


"3 - an 
MAA AN Mena ana 0 Ea 
Na He SN | MP ' Jaa Tai h Pa 1 
Aan sea at MA aa Be Bata eh ati PA 
e tai ai Naa Tai Seng Pt aga sikat 
AN Ma i 2 ega 
at - UE! Ai Mana lah aa 
ag dl, it 3g | Lam . 4 an 
1 # 
. 


90 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Pasangan Prabowo Sandi 
mendapatkan dukungan 
dari Ijtima Ulama, dan 
seluruh lapisan masyarakat 
Indonesia. 


Dukungan yang demikian 
besar diterima mereka 
karena fokus mereka pada 
hal-hal yang penting bagi 
seluruh rakyat, utamanya 
penciptaan lapangan kerja 
dan menurunkan harga- 
harga. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 91 


# 


Ha 3 ' 


HA TRNA 
WP 


2. 


AS 


“ 
aa 


Plan 
5 
5 
AL 
Plan 
v 
— 


i Khusus Majalah Me 


92 | Edis 


AN DI DUNIA ) 


Kampanye Prabowo Sandi di 
Pilpres 2019 membuktikan 
dukungan arus bawah yang 
demikian kuat untuk Prabowo. 
Rakyat secara urunan 
memberikan dana dan 
membuat alat peraga kampanye 
yang dibutuhkan. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot| 93 


KISI DA MISI ———- 
ALA ATA ATBAEL LLU MW - 


— 
- . 4 fa 1 " 
. Bi. n - " g Ti 1 sil "Usia : 
1 F ak & Ff 1 na | | Ig a J "1 
4 “4 Ka - 5 r “ Ta Ah sar F 5 5 P-| 
L hang Pn d k-. Ai Bi 4 2 2 3 ae Ama, 
I ai Pa, : 2! “iga Neh - 
5 Hi ' “3 1 Pr man ana r 
MINI 1 1 N | j 
| 5 | 
An AA PL MA PTN Ia (polis 5 
Na || 
i : | 
j ! a 
MISA 4 MEA KERAP POM LA Angan | ita Ba | | 
- hibah TE Tak Kon Dn dn l T | ' - 3 
1 MANTAN ES Mana siPr i | SPB air Pi TI b: - z — - Fi 
Ma ratan MA Wi PL Ce 3G Ka Ka in - Pl 
. 3 : 3 3 


PI ET. 3 2 .. Fs Pd Ta, ? mai jaga Le TP BP Esg.. 


Tp 


94 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


POLITIK 


PENGABDIAN DI DUNIA ) 


Kehadiran Prabowo Sandi ke 
seluruh pelosok Indonesia 
selalu dielu-elukan 
masyarakat luas. Pada 
akhirnya, pasangan Prabowo 
Sandi mendapatkan 68 juta 
suara rakyat Indonesia. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 95 


96 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, menghadiri acara 
deklarasi sebagai capres dan cawapres sebelum melakukan pendaftaran menuju 
Gedung KPU pada acara deklarasi ini dihadiri dari berbagai ketua partai dari 
Koalisi Indonesia Maju, yaitu, partai Golkar Airlangga Hartarto, partai Demokrat 
Agus Harimurti Yudhoyono, partai Gelora Muhammad Anis Matta, partai PAN 
(Partai Amanat Nasional) Zulkifli Hasan, partai PBB (Partai Bulan Bintang) Yusril 
Ihza Mahendra, partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Partai PSI (Partai Solidaritas 
Indonesia) Kaesang Pangarep dan partai Prima Agus Jabo Priyono. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 97 


98 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PENGABDIAN DI DUNIA PENGABDIAN TOKOH-TOKOH YANG MEMBENTUK SISI LAIN TESTIMONI 
POLITIK DI PEMERINTAHAN PRABOWO PRABOWO DAN HARAPAN 


3 


Ro: 


Ketua partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, bersama Susilo Bambang Yudhoyono, dan ketua 
partai Golkar Airlangga Hartarto mendukung sangat penuh kepada Prabowo Subianto untuk menjadi 
Presiden, dalam beberapa pertemuan dengan partai Demoktar ketua partai Demokrat mengatakan 
“Kami yakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, kesinambungan dan perubahan menuju Indonesia 
maju di masa depan bisa kita wujudkan bersama,”, dan ketua Partai Golkar mengatakan “Kenapa 
Golkar menjatuhkan pilihan ke Prabowo? Tidak lain tidak bukan karena Letnan Jenderal Prabowo 
lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu, beliau mengikuti berbagai kegiatan di Golkar dan 
kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, setujuan dengan Golkar, Pak Prabowo,”. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot| 99 


PRABOWO MASA PENGABDIAN PENGABDIAN DI DUNIA KEMASYARAKATAN PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, 
DI MASA MUDA DI TNI DAN KEMANUSIAAN SENI DAN PENDIDIKAN 


Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang diketuai oleh Kaesang Pangarep, ketua partai PBB 
(Partai Bulan Bintang) yang diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, dan ketua Partai Gelora yang diketuai 
oleh Muhammad Anis Matta, memberikan dukungan full kepada Prabowo Subianto untuk menjadi 
presiden di tahun 2024, pada beberapa pertemuan ketua partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) 
mengatakan “Kami Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas 
Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024,”, Ketua partai PBB (Partai 
Bulan Bintang) mengatakan “Lama saya merenungkannya. Kalkulasi ini tidak semata-mata kalkulasi 
rasional, tapi juga satu perhitungan-perhitungan yang membuat saya sampai pada kesimpulan 
sekali ini PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 
Republik Indonesia,”, ketua partai gelora mengatakan “Lama saya merenungkannya. Kalkulasi 

ini tidak semata-mata kalkulasi rasional, tapi juga satu perhitungan-perhitungan yang membuat 
saya sampai pada kesimpulan sekali ini PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo 
Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia,”. 


100 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 101 


Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi Indonesia maju 
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 

untuk pemilihan presiden 2024, dari hasil undian pada Rapat Pleno Terbuka 
Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu 
Tahun 2024, di gedung KPU, Jakarta. 


h : Ji, 1g 
.@ , 
, JNGGOTA KPU ma 


102 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 103 


BAB-VI 


PENGABDIAN 
DI PEMERINTAHAN 


Di tahun 2019, urgensi untuk memperkuat 
pertahanan Indonesia mendorong Prabowo 
untuk menerima undangan bergabung di 
Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri 
Pertahanan. 


Di bawah komando Prabowo, 

pembangunan pertahanan Indonesia 
mengalami percepatan signifikan. 

Indonesia sekarang punya komponen 
cadangan yang terlatih. Industri Pertahanan 
terkonsolidasi. Ekspor produk pertahanan 
meningkat. Diplomasi pertahanan menguat. 
Peralatan tempur tercanggih untuk menjaga 
kedaulatan NKRI pun bisa kita dapatkan. 


104. | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PENGABDIAN 


DI PEMERINTAHAN 


/ 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 105 


106 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Salah satu fokus Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah meningkatkan kualitas 
sumber daya pertahanan Indonesia. Hal ini ia lakukan dengan meningkatkan kualitas 
pendidikan di Universitas Pertahanan (UNHAN), mendirikan Fakultas Kedokteran 
Militer, mendirikan Kampus Ben Mboi UNHAN di perbatasan Indonesia dengan Timor 
Leste, dan membuka pintu kantor Kementerian Pertahanan kepada kadet UNHAN. 
Prabowo juga membuka lebar pintu beasiswa bagi putera puteri terbaik bangsa yang 
ingin berkuliah di UNHAN. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 107 


Plan 
5 
5 
AL 
Plan 
v 
— 


i Khusus Majalah Me 


108 | Edis 


PENGABDIAN 
DI PEMERINTAHAN 


Selain memperkuat UNHAN, Prabowo 
juga menaruh perhatian khusus 

untuk SMA Taruna Nusantara (SMA 
TN) di Magelang. Tidak banyak yang 
mengetahui, saat aktif di TNI Prabowo 
adalah salah satu pendiri SMA TN. 
Dengan peningkatan fasilitas dan 
kurikulum, Prabowo menargetkan SMA 
TN kembali menjadi SMA unggulan 
terbaik di Indonesia. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 109 


DI MASA MUDA DI TNI DAN KEMANUSIAAN SENI DAN PENDIDIKAN 


PRABOWO ) MASA PENGABDIAN ) PENGABDIAN DI DUNIA KEMASYARAKATAN ) PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, 


110 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


N 
A 
4 
/ 
/ 


Sebagai negara yang sangat luas, 
Indonesia harus menjalankan 
sistem pertahanan semesta. Untuk 
itu, komponen utama pertahanan 
yaitu TNI aktif harus didukung oleh 
komponen cadangan. 


Sebagai amanat dari UU 23/2019 
tentang Pengelolaan Sumber Daya 
Nasional (PSDN) untuk Pertahanan 
Negara, Prabowo merekrut dan 
membentuk komponen cadangan. 
Standar pelatihan anggota 
komponen cadangan sama dengan 
standar pelatihan anggota TNI aktif. 
Saat diperlukan, anggota komponen 
cadangan dapat dipanggil oleh 
negara untuk membantu TNI aktif. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 111 


112 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Sejak Indonesia merdeka di 
tahun 1945, baru di bawah 
kepemimpinan Presiden 
Joko Widodo dan Menteri 
Pertahanan Prabowo 
Subianto kita memiliki 
komponen cadangan yang 
siap dipanggil oleh negara 
untuk membantu TNI aktif 
saat dibutuhkan. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot| 113 


114 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PENGABDIAN 
DI PEMERINTAHAN 


Saat pandemi Covid 19 hadir di Indonesia, Prabowo 
bergerak cepat meningkatkan kapasitas ruang rawat inap 
dan ruang ICU di Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Kemhan 
RS Dr. Suyoto, mendatangkan obat-obatan dan membuat 
alat-alat penunjang seperti ventilator dan Alat Pelindung 
Diri (APD). 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 115 


116 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


| MEI 


- 


1 
- 
— 
ai 
Zn 1 
- 
2 
3 
-“ 
5 
219 
- 
ai | 
- 
1 
- 
pe 
“3 
"—. 
2 
- 
ai | 
2 
ai 
5. 
Pe 
Pi 
5 
- 
ma 
- 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 117 


118 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot| 119 


120 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Menteri Pertahanan 

Prabowo Subianto menerima 
penganugerahan Darjah Utama 
Bakti Cemerlang (Tentera) 

yang disematkan langsung oleh 
Presiden Singapura Tharman 
Sanmugaratnam di Istana 
Kepresidenan Singapura. 
Penghargaan Darjah Utama Bakti 
Cemerlang (Tentera) merupakan 
penghargaan militer tertinggi 
dari Pemerintah Singapura 

yang diberikan kepada Menhan 
Prabowo karena selama menjabat 
sebagai Menteri Pertahanan sejak 
Oktober 2019 dinilai memiliki 
jasa yang luar biasa serta peran 
yang sangat penting bagi negara 
dalam menjaga, merawat serta 
mempererat hubungan baik bidang 
pertahanan dengan Singapura. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 121 


Pengukuhan kekuatan 
diplomasi pertahanan 
Indonesia di bawah ko- 
mando Prabowo tercermin 
dalam penyelesaian 
kesepakatan kerjasama 
pertahanan (Defence 
Cooperation Agreement) 
saling menguntungkan 
dengan negara-negara 
kunci seperti Prancis, 
Jepang, Australia dan 
Singapura. Sebagai 
contoh, DCA Indonesia- 
Perancis membuka jalan 
bagi Indonesia untuk 
memperkuat TNI AU 
dengan memiliki pesawat 
tempur canggih Rafale. 


122 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 123 


124 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Statuta Indonesia yang meningkat 
dapat terlihat dari penyambutan yang 
diberikan oleh negara-negara sahabat 
saat menerima kunjungan Prabowo. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 125 


126 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Selain menjemput bola 
untuk membangun 
diplomasi pertahanan 
Indonesia, semakin banyak 
delegasi tinggi dari negara- 
negara sahabat yang 
datang khusus menemui 
Prabowo di kantor 
Kementerian Pertahanan 
RI di Jakarta. 


PENGABDIAN 
DI PEMERINTAHAN 


ASEAN - UNITED STATES 
DEFENCE MINISTERS INFORMAL MEETING 


ASEAN 1 poistering ASEAN'sabilitytoadaress evolving thrests in the Indo-Pacific 
INDONESIA 
2, Exchange of views and opportunities fer cooperation on : 
a. Activities toenhance ASEAN's defence Institutional capac 
b. Expanding US operational cooperation with ASEAN, PF 
including through an ASEAN - United States exercise 


V2 


P 3 3 “ - " a ig 
“ 8 ih NI UNTUN 


Pertemuan tingkat Menteri Pertahanan ASEAN dan negara mitra (ADMM-Plus) 
ke-10 di Jakarta Convention Center, Jakarta. ADMM Plus memfasilitasi dialog dan 
kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN dan delapan negara mitra yang 
membahas isu-isu terkini di bidang pertahanan dan keamanan. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 127 


Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melepas pemberangkatan pengiriman bantuan 
kemanusiaan dari Pemerintah RI kepada Palestina, di Base Ops Lanud Halim 
Perdanakusuma, Jakarta. Dalam sambutannya Presiden menyatakan bahwa bantuan 
ini adalah tahap pertama yang diberangkatkan dengan 3 pesawat dengan berat 51,5 
ton yang berisikan bahan makanan, alat medis, selimut, tenda dan barang-barang 
logistik lainnya yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan di Gaza. 


128 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


DI PEMERINTAHAN 


PENGABDIAN ) 


Kefasihan Prabowo berbicara dalam 
bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan 
bahasa Jerman membuatnya banyak 
menerima undangan untuk berbicara 
di forum internasional sebagai Menteri 
Pertahanan RI. Salah satunya, di 
November 2021 dan Juni 2022 Prabowo 
diundang jadi pembicara kunci di 
International Institute for Strategic 
Studies (IISS) Manama Dialogue dan 
Shangri-La Dialogue bersama Menhan 
Amerika Serikat. Forum ini dihadiri 
oleh puluhan Menteri Pertahanan dari 
seluruh dunia. 


&. 75 Regional Secar arit y Summit 


BAHPI AIM, 19-21 NOVEN L 


Ig Tri A1 
| IISS M 


Il BI 


lanama Dialogue 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 129 


Segera setelah mendapat kabar hilang kontak pada tanggal 21 April 2021, Prabowo 
terbang ke garis terdepan untuk berkoordinasi dengan Panglima TNI dan KASAL dalam 
upaya menemukan KRI Nanggala 402. Prabowo juga berkoordinasi Menhan dari dengan 
negara-negara sahabat yang menawarkan bantuan, serta bertemu dengan keluarga 
prajurit. Prabowo lalu mengatur beasiswa khusus ke UNHAN dan SMA TN bagi keluarga 
prajurit, dan menyerahkan rumah baru untuk keluarga prajurit. 


130 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Menteri Pertahanan 
Prabowo Subianto 
mengunjungi satu 

per satu kediaman 

para perwira TNI AU 
yang gugur dalam 
musibah jatuhnya dua 
pesawat EMB-314 Super 
Tucano milik TNI AU di 
komplek perumahan 
Pangkalan TNI AU Abdul 
Rachman Saleh, Malang. 
Menhan Prabowo 
menyampaikan rasa duka 
yang mendalam dan 
memberikan santunan. 
Selain itu Menhan juga 
berjanji untuk membantu 
keluarga korban 
semaksimal mungkin. 


NS 1 
Ma 
Ma 

ana 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 131 


—— Jan .—— — 


—— 

Sebagai ujung tombak penentu 
strategi pertahanan Indonesia, 
Prabowo berkoordinasi erat 

dengan Panglima TNI serta seluruh 
jajarannya selaku eksekutor strategi 
pertahanan. Ini termasuk dalam 
merencanakan pertahanan Ibu 
Kota Negara Nusantara yang akan 
dibangun di Kalimantan Timur. 


132 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PENG JI DUNIA AN PENGABDIAN 
POLITIK / DI PEMERINTAHAN 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 133 


134. | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo tidak mau Indonesia 
bergantung dengan negara lain 
untuk memenuhi kebutuhan 
pertahanan. Karena itu Prabowo 
meningkatkan kapabilitas 
BUMN dan industri pertahanan 
dalam negeri, dan men- 

dorong pembentukan holding 
BUMN pertahanan. Prabowo 
juga melanjutkan kerjasama 
pembuatan pesawat tempur KFX 
IFX, agar PT Dirgantara Indonesia 
bisa membuat pesawat tempur 
buatan Indonesia untuk TNI AU 
dan untuk ekspor di Bandung. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 135 


Untuk mewujudkan kekuatan pertahanan Indonesia, Prabowo aktif 
berkoordinasi dengan parlemen, kementerian terkait dan lembaga 
negara lainnya. Dengan dukungan Presiden RI, parlemen, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan Bappenas, Prabowo membuat 
terobosan dalam proses perencanaan pembangunan kekuatan 
pertahanan Indonesia untuk 25 tahun ke depan. 


136 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PENGABDIAN 
DI PEMERINTAHAN 


5 ser ai 
Dakar 


- 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 137 


Wilayah Indonesia adalah 1/3 darat, 2/3 laut, dan 3/3 udara. 
Sebagai Menteri yang bertanggung jawab atas pertahanan dan 
kedaulatan Indonesia, Prabowo turun langsung memastikan 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh TNI AD, TNI AL 
dan TNI AU tercukupi dan dalam kondisi prima. 


138 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


DI PEMERINTAHAN 


PENGABDIAN ) 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 139 


140 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


AN DI DUNIA N PENGABDIAN 
POLITIK ' DI PEMERINTAHAN 


Atas dedikasi dan loyalitas yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara, Prabowo 
diberi gelar Warga Kehormatan oleh Korps Brimob Polri. Selain menjalin hubungan 
yang baik dengan Polri, Prabowo juga menjalin hubungan yang baik dengan Badan 
Intelijen Negara (BIN). 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 141 


142 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


maa 


— 
— 


Ea ai 


i i 5 
FP an Si P3 
SG mi s 


aa 


— 


Pt 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 143 


LC 
8 
- 
AL 
Pt an 
g 
Kej 
5 
Pi 
Hc 
.O 
o 
-— 
» 
5 
» 
D 
PI ca 
& 
Mz) 
we) 
(AN) 
SI 
SS 
» 


Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong 
industri pertahanan Indonesia secara keseluruhan agar senantiasa 
menjalankan manajemen yang sebaik-baiknya. Presiden Joko Widodo 
memberi instruksi kepadanya sebagai Menteri Pertahanan untuk 
membesarkan industri pertahanan Indonesia. Industri pertahanan dalam 
negeri adalah kebanggaan rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah 
senantiasa mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri dari 
segi pemasaran maupun teknologi. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 145 


: — 4 4 — — 


uk 


146 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PENGABDIAN 
DI PEMERINTAHAN 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 147 


" 1 ' 
ta "32 


. " Aa | 
Aa St 


" - Me 
- N | at , » 
“ k w H UN 1 8 | | TTL 


148 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


5... 


Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah meresmikan sejumlah titik bantuan 
air bersih yang tersebar di beberapa daerah seperti: Lombok, Sumbawa, Pulau Moa, 
Jawa Tengah, Jawa Barat serta di Pamekasan Madura. Dalam hal ini Kementerian 
Pertahanan bekerjasama dengan Universitas Pertahanan. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 149 


Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah meresmikan beberapa rumah sakit di 
berbagai daerah di Indonesia. Peningkatan pelayanan fasilitas rumah sakit Kemhan/ 
TNI yang dicanangkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo juga merupakan upaya 
peningkatan pelayanan di bidang kesehatan untuk prajurit serta masyarakat umum. 


150 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PENGABDIAN 
DI PEMERINTAHAN 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 151 


KA DEA BA LAKI N ai AI NAN la ta N PENA Aa ea Na 
N MASA PENGABDIAN h PENGABDIAN DI DUNIA KEMASYARAKATAN N PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, N 


N 
DI TNI / DAN KEMANUSIAAN / SENI DAN PENDIDIKAN ) 
/ 


BAB-VII 


TOKOH-TOKOH 
YANG MEMBENTUK 
PRABOWO 


Prabowo adalah seorang pembelajar. 
Prabowo senang membaca, mendengar, dan 
menerima masukan dari para tokoh bangsa 
yang menjadi inspirasi dan membentuk 
Prabowo. 


Dalam perjalanan hidup Prabowo, Prabowo 
banyak belajar dari para pemuka agama, 
para tokoh militer, dan tokoh-tokoh 
kebangsaan terutama dari Generasi 45. 
Prabowo juga menjalin persahabatan dengan 
tokoh-tokoh internasional yang sama-sama 
berjuang demi kemajuan serta kesejahteraan 
rakyatnya. 


152 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PRABOWO 


TOKOH-TOKOH YANG MEMBENTUK ) 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 153 


154 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Saat kecil, Prabowo hidup bertetangga dengan K.H. Hasyim Asyari, kakek dari Presiden RI ke 
4 Gus Dur. Kakek dan ayah Prabowo selalu mengingatkan Prabowo untuk belajar agama dan 


belajar kehidupan dari sesepuh. 


Menjalani ajaran dari kakek dan ayahnya, Prabowo banyak berguru dari pemuka agama 
seperti dari K.H. Maimun Zubair dan dari tokoh TNI seperti Letnan Jenderal TNI (Purn.) 


Ahmad Kemal Idris. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 155 


| € 3 L Pa 


| li aa 


156 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Sikap Prabowo yang hormat 
kepada ulama, serta keinginan 
Prabowo untuk belajar 
membuatnya memiliki kedekatan 
dengan tokoh-tokoh seperti 
Umar bin Hafidz dari Yaman, 
Syekh H. Hasyim Al-Syarwani, 
K.H. Abdullah Gymnastiar, K.H. 
Muhammad Arifin Ilham dan 
Ustaz Abdul Somad. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 157 


158 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PRABOWO 


TOKOH-TOKOH YANG MEMBENTUK ) 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 159 


— JawakTimunBerdz 
Bngan Un Keselamatan Bang | 


160 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


MEMBENTUK ) 


memuta yang penat 


DPW PKB JAWA TIMUR 


Ikir 
lan/Negara 


ret:2009 


Dari semua tokoh agama 
yang dimiliki oleh Indonesia, 
yang paling dekat dengan 
Prabowo adalah Dr. K.H. 
Abdurrahman Wahid, atau 
yang akrab disapa Gus Dur. 


Kedekatan Prabowo dengan 
Gus Dur dimulai dari kecil, 
hingga akhir hayat Gus 
Dur. Kedekatan inilah 
yang membuat Gus Dur 
benar-benar mengenal 
Prabowo, dan Gus Dur bisa 
mengatakan, “Prabowo 
orang yang jujur dan tegas. 
Indonesia butuh pemimpin 
seperti Prabowo”. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 161 


162 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PENGABDIAN DI DUNIA PENGABDIAN TOKOH-TOKOH YANG MEMBENTUK SISI LAIN TESTIMONI 
POLITIK DI PEMERINTAHAN PRABOWO PRABOWO DAN HARAPAN 


“ 


R3 
AT 
"— 

"at OI 
EN uli 


Selain memiliki kedekatan khusus dengan K.H. 
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Prabowo juga bersahabat 
dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama lain diantaranya 
Alm. K.H. Salahuddin Wahid (Gus Sholah), Alm. K.H. 
Nawawi Abdul Jalil, K.H. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), 
K.H. Achmad Muzakki Syah, K.H. Abdul Ghofur, dan Kyai 
Kholil As'ad Syamsul Arifin. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 163 


| 


AT Aa 


(Ia 4 
" 


Saat Prabowo masih kecil, Prof. Sumitro pernah mengajak Prabowo bertemu dengan Bung Karno. 
Prabowo masih ingat pengalamannya diangkat-angkat oleh Bung Karno. 


Ayah Prabowo, Prof. Sumitro Djojohadikusumo memang pernah berselisih paham dengan Ir. Sukarno. 
Namun Prof. Sumitro selalu mengatakan ke Prabowo, bahwa Sukarno adalah tokoh besar. Sukarno-lah yang 
mempersatukan bangsa Indonesia. Sukarno-lah yang mendirikan negara Indonesia. Karena itulah, Prabowo 
mengagumi Bung Karno. Sehingga Prabowo sering dijuluki sebagai “anak ideologis” Sang Proklamator. 


164 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


E-——— 

Untuk menghormati jasa 
Presiden Sukarno terhadap 
pembangunan pertahanan 
negara Indonesia, Prabowo 
mendirikan monumen 
Sukarno di depan kantor 
Kementerian Pertahanan. 
Seluruh keluarga Presiden 
Sukarno turut meresmikan 
monumen ini bersama 
Prabowo. 


Teteh 


| 
wa fi 


4 i "A 
| 1 ' 
ap uu ukhuwah 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 1465 


166 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Aga wah ipa ” . Wi 


as ii IM Ih, ai 


Bara ar 
KE Aa pt 


A - ara Te ai 


Kekaguman Prabowo 
terhadap pemikiran- 
pemikiran Presiden Sukarno, 
Presiden Suharto, dan 
Presiden Gus Dur, serta 
perjuangan Pangeran 
Diponegoro membuatnya 
konsisten mendoakan para 
pemimpin bangsa kita yang 
telah lama gugur. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 167 


"pensi 
be | 


P 


Sebagai seorang prajurit, Prabowo banyak belajar dari Jenderal Besar TNI (Purn.) A.H. Nasution, Jenderal 
TNI (Purn.) M. Jusuf, Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggabean dan Jenderal TNI (Purn.) 
Try Sutrisno. 


Sikap Prabowo yang menghormati senior dan mau belajar dari senior tidak hanya ia lakukan saat aktif 
di TNI, tetapi juga hingga sekarang Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Prabowo kerap mengundang 
para senior untuk memberikan masukan untuk peningkatan postur pertahanan Indonesia. 


168 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Pa" 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 169 


Prabowo dengan PM 
Timor Leste Xanana 
Gusmao 


An Pa, AN aa pa p 
Lao Ma Un 


Prabowo dengan 
Presiden Uni 

Emirat Arab Syekh 
Mohammed Bin Zayed 


170 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


I Prabowo dengan Raja 1 Prabowo dengan Presiden Turki 
| Yordania Abdullah II | Recep Tayyip Erdogan 


Prabowo dengan Presiden I Prabowo dengan Adik dari Putra Mahkota Arab 
Perancis Emmanuel Macron 1 Saudi Pangeran Khalid bin Salman 


Sebagai tokoh yang konsisten berpikir 
tentang, dan berbuat untuk bangsanya, 
Prabowo punya kedekatan dengan tokoh- 
tokoh internasional yang konsisten berpikir 
tentang, dan berbuat untuk bangsanya. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 171 


Prabowo dengan 
Menteri Pertahanan 
Amerika Serikat 
Lloyd Austin 


Prabowo dengan 
PM Palestina 
Mohammad I.M. 
Shtayyeh 


172 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PRABOWO 


PENGABDIAN DI DUNIA 5 TOKOH-TOKOH YANG MEMBENTUK SISI LAIN | 
POLITIK 10 
/ / 


Prabowo dengan 
PM Malaysia Anwar Ibrahim 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 173 


BAB V | | 


SISI LAIN 
PRABOWO 


Siapa Prabowo? Prabowo adalah seorang 
penyayang binatang. Prabowo adalah 
seorang ayah yang sangat mencintai 
anaknya. Prabowo adalah seorang pembaca 
dan penulis. Prabowo juga seorang 
olahragawan. 


Namun di atas itu semua, Prabowo 

adalah seorang kesatria yang hidupnya 
didedikasikan untuk rakyat yang 
membutuhkan kepemimpinannya. Ia adalah 
seorang Indonesianis sejati. Sejak masuk 
akademi militer di tahun 1970, tidak ada hari 
libur atau tanggal merah untuknya. Setiap 
hari adalah hari kerja. Kerja untuk rakyat. 
Kerja untuk kedaulatan, kekuatan dan 
kehormatan bangsa Indonesia. 


174 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


SISI LAIN 
PRABOWO 


Prabowo adalah penyayang 
binatang. Ia hidup dengan 
ratusan binatang di 
rumahnya di Desa Bojong 
Koneng, Bogor, Jawa Barat. 
Sebut saja kambing, sapi, 
burung hingga kuda. 

Dari semua hewan 
peliharaannya, Prabowo 
punya kedekatan khusus 
dengan kucingnya 

yang bernama Bobby. 
Bobby tinggal di Jalan 
Kertanegara, Jakarta. Selain 
Bobby, Prabowo juga punya 
tiga kucing yang dipelihara 
di halaman kantor 
Kementerian Pertahanan. 
Tiga kucing ini ditemukan 
di loteng kantor Menteri 
Pertahanan, dan dinamai 
Mika, Miki, dan Miko. 


176 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 177 


PRABOWO MASA PENGABDIAN PENGABDIAN DI DUNIA KEMASYARAKATAN PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, 
DI MASA MUDA DI TNI DAN KEMANUSIAAN SENI DAN PENDIDIKAN 


178 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo menikah 
dengan Titiek Soeharto 
pada tahun 1983. Dari 
pernikahan tersebut, 
mereka dikaruniai 
seorang anak yakni 
Ragowo Hediprasetyo 
Djojohadikusumo. 
Kini, anak Prabowo 
yang akrab dipanggil 
Didit dikenal sebagai 
desainer yang karyanya 
mendunia. Karya Didit 
sudah sering tampil di 
berbagai fashion show 
dunia, salah satunya 
di Paris Fashion Week. 
Tidak hanya busana, 
Didit juga pernah 
dipercaya menjadi 
desainer mobil BMW. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 179 


Prabowo adalah seorang 
kutu buku. Ia percaya, 
aleaderis a reader. 
Seorang pemimpin 
harus suka membaca. 
Saat ini koleksi buku di 
rumahnya sudah lebih 
dari 10.000 judul. Topik 
buku koleksi Prabowo 
cukup beragam. 

Di perpustakaan 
pribadinya kita bisa 
menemukan buku 
filsafat, agama, biografi, 
politik, militer hingga 
desain. 


180 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


SISI LAIN 
PRABOWO 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 181 


| EN aN 
TP TA br AA 


Sebagai seorang pembaca tulen yang pernah menjadi Pemimpin 
Redaksi majalah di SMA-nya, Prabowo juga seorang penulis ulung. 
Setidaknya sudah ada 10 buku yang ditulis dan digagas oleh Prabowo. 
Buku terbaru yang ditulis olehnya berjudul Kepemimpinan Militer 
bahkan jadi salah satu buku kepemimpinan terlaris di Indonesia. 


182 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


SISI LAIN 
PRABOWO 


BUKU KARYA PRABOWO 


larangan Meebali 
INDONDILA RAYA 


Pakan Tema ai 


| Batalyon 328: Sebuah Catatan | Komando: Mengabdi Kepada | Di Puncak Himalaya Merah | Kembalikan Indonesia, | Membangun Kembali 


Pengabdian, 1995 Negara dan Bangsa, 1997 Putih Kukibarkan, 1997 2004 Indonesia Raya, 2010 


PMASOWO SUMAKTO E3 


iB obi 
INDONESIA 


MILITARY 
KEPEMIMPINAN 
MILITER LEADERSHIP 


3 ae aa mana 
had Dt mud Lema aa Me API 


Surat Untuk Sahabat, Paradoks Indonesia, Indonesia Menang, Kepemimpinan Militer Military Leadership 
2013 2017 2018 Buku 1, 2021 Vol 1, 2021 
PRABOWO SUBIANTO PRABOWO SUBANTOI 


PARADOKS INDOKESIA'S 
INDON ESA PARADOX 


Oi Kia sn Tio 


KEPEMIMPINAN 

MILITER LEADERSHIP 
Kepemimpinan Militer Military Leadership Paradoks Indonesia dan Indonesia's Paradox and Strategi Transformasi 
Buku 2, 2022 Vol 2, 2022 Solusinya, 2022 Its Solutions, 2022 Bangsa, 2023 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 183 


Di tengah 
kesibukannya, dua 
jenis olahraga hobi 

yang rutin dilakukan 
Prabowo adalah 
berenang dan berkuda. 
Berenang menjadi 

cara Prabowo untuk 
menjaga tubuhnya 
tetap fit dan bugar. 
Selain berenang, 
Prabowo juga gemar 
berkuda. Menurut 
Prabowo, sebagai 
seorang laki-laki ia 
merasa harus bisa naik 
kuda, seperti dalam 
ajaran Islam. Kecintaan 
Prabowo terhadap kuda 
bertambah manakala 
ia tahu bahwa kuda 
adalah binatang yang 
setia dan tidak pernah 
berkhianat pada 
tuannya 


184 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


SISI LAIN 
PRABOWO 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 185 


186 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 187 


188 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Ada satu hobi Prabowo 
yang tidak banyak 
diketahui orang. Prabowo 
hobi menyamar. Saat 
menyamar, ia tidak mau 
diikuti oleh kamera. Ia tidak 
menggunakan mobilnya. 
Seringkali ia menumpang 
motor. Ia menggunakan 
kaca mata hitam, masker, 
dan pakaian yang jarang ia 
pakai. Berbekal pengalaman 
Prabowo sebagai anggota 
pasukan khusus, ia percaya 
menyamar adalah cara 
terbaik untuk mengetahui 
kondisi nyata di lapangan. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 189 


190 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Saat berkeliling masyarakat 
dalam konteks pengenalan diri, 
Prabowo tidak berjarak dengan 
rakyat. Prabowo terutama dekat 
dengan anak-anak. Potret-potret 
kedekatan Prabowo dan anak- 
anak kecil terjadi dalam berbagai 
kesempatan. Kita bisa melihat 
senyum lebar di wajah Prabowo 
setiap kali ia berinteraksi dengan 
anak-anak. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 191 


192 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Banyak orang membayangkan 
sosok Prabowo sebagai 
seorang Jenderal yang kaku. 
Namun di belakang layar, 
Prabowo adalah seorang yang 
humoris, sangat komunikatif 
dan apa adanya. Prabowo 
juga suka bernyanyi dan 
berdansa. 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 193 


194. | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 195 


Seringkali orang salah menyangka kalau Prabowo tidak 
ramah kepada media. Padahal, adalah sikap Prabowo yang 
fokus bekerja dan hanya berbicara saat dibutuhkan. Prabowo 
percaya media adalah pilar penting demokrasi. Karena itu, ia 
pun selalu menyempatkan berbicara dengan media pada saat- 
saat yang tepat. 


196 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


PENGABDIAN DI DUNIA PENGABDIAN TOKOH-TOKOH YANG MEMBENTUK SISI LAIN TESTIMONI 
POLITIK DI PEMERINTAHAN PRABOWO PRABOWO DAN HARAPAN 


Sejak masuk AKABRI tahun 1970, hampir tidak pernah ada 
tanggal merah untuk Prabowo. Baginya setiap hari adalah 
kesempatan pengabdian untuk negara. Namun pada hari-hari 
yang benar-benar luang, Prabowo gemar menggunakan waktu 
luangnya untuk mendekat kembali ke alam, dan berbaur 
dengan masyarakat adat. Misalnya dengan berbaur dengan 
masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar di Banten. 


TA 
1 u 
sa 


Lena £ Pa 
"tan Me 
Ia meh) 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 197 


PRABOWO MASA PENGABDIAN PENGABDIAN DI DUNIA KEMASYARAKATAN PENGABDIAN DI DUNIA OLAHRAGA, 
DI MASA MUDA DI TNI DAN KEMANUSIAAN SENI DAN PENDIDIKAN 


BAB-IX 


TESTIMONI 
DAN HARAPAN 


Siapa paling kenal dengan Prabowo? Karena 
ia pernah menjadi prajurit selama 28 tahun, 
tentu yang paling kenal dengan Prabowo 
adalah atasan, pelatih, kolega, dan anak 
buah yang pernah berlatih, bertempur, dan 
mempertaruhkan nyawa bersamanya di 
Tentara Nasional Indonesia (TNI). 


Di bab penutup edisi khusus Majalah Merah 
Putih ini, kami tampilkan testimoni tentang 
Prabowo, dan harapan terhadap Prabowo, 
dari tokoh-tokoh bangsa yang paling 
mengenali sosok Prabowo Subianto. 


198 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 199 


, | 


“Beliau sosok yang menyenangkan, lucu dan mau 
belajar. Rasa Cinta Beliau terhadap Indonesia 
tidak perlu diragukan lagi. Harapan saya 
untuk Indonesia melalui Bapak Prabowo, ingin 
Indonesia lebih dikenal lagi, ingin Indonesia lebih 
solid lagi dan ingin Indonesia lebih maju lagi.” 


Nirina Zubier 


200 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


“Bapak tuh orangnya selalu hangat, selalu 
welcome dan senang bercanda. Kalau memang 
Tuhan YME, izinkan memimpin negara 
ini, semoga Pak Prabowo benar-benar bisa 
menjalankannya dengan baik, dengan tulus dan 
juga dengan ikhlas.” 


Yoshua Marcellos 


“Kesan ketika bertemu Pak Prabowo, ternyata 
beliau humble, enak buat ngobrol dan bisa 
menerima inputan dari kita. Padahal ini baru 
pertama kali saya bertemu Pak Prabowo. 
Harapan saya, semoga Pak Prabowo bisa 
memimpin negara ini dengan baik, dengan 
ketegasan yang beliau miliki merupakan salah 
satu kunci dari seorang leader.” 


Akbar Rais 


“Bapak itu orangnya sangat educated, sangat 
berpendidikan, berwawasan luas, dan juga 
berpikir jauh kedepan. Ketika bertemu sama 
Bapak, saya semakin kagum dengan sosok bapak 
dan sangat ramah. Dan saya yakin apabila beliau 
diberikan mandat atau kemenangan di pilpres 
nanti, ini bukan hanya kemenangan bagi Pak 
Prabowo saja, tetapi ini kemenangan untuk 
seluruh rakyat Indonesia.” 


Kirana Larasati 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 201 


“Beliau tuh orangnya hangat banget, seru banget 
dan humoris banget, berasa seperti ngobrol sama 
bapak sendiri.” 


Nagita Slavina 


202 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


“Pada tahun 2014 saya dukung Pak Prabowo, 
2019 saya dukung Pak Jokowi, dan 2024 ini 
saya kembali lagi ke Pak Prabowo, karena saat 
ini saya yakin dengan Baliau. Pak Prabowo itu 
sosok jenderal, prajurit kopassus terbaik, dan 
keluwesan Pak Prabowo berbicara itu dapat 
mencairkan suasana, itu yang kita suka. Saya 
doakan Pak Prabowo sehat selalu, sukses dan 
menang.” 


Raffi Ahmad 


“Saya mengenal Pak Pak Prabowo dari Bapak 
saya, karena sama-sama di Wanadri. Gimana jiwa 
nasionalisnya, gimana cintanya kepada bangsa 
ini, jadi gak usah diragukan lagi. Kalau Pak 
Prabowo diberikan kesempatan untuk memimpin 
negeri ini, saya berkeyakinan Pak Prabowo bisa 
membawa Indonesia lebih maju lagi.” 


Alshad Ahmad 


“Menurut saya Pak Prabowo itu, mempunyai 
pribadi yang sangat humble, sangat mendukung 
prestasi-prestasi anak muda zaman sekarang 
dan mau mengajarkan kita banyak hal, tentang 
bagaimana menjadi seorang pemimpin yang 
bijaksana. Saya berharap, Bapak bisa menjadi 
pemimpin negeri ini dan saya berharap Indonesia 
bisa lebih maju lagi bersama Bapak.” 


Celine Evangelista 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 203 


?? O@VOTES JENDERAL - JENDERAL 


“Kedatangan Menhan Prabowo ke sini saya tanggapi dengan sifat dan rasa 
serta hubungan kekeluargaan khususnya dalam rangka Hari Raya Idulfitri. 


Rakyat Indonesia itu harus tetap kompak, solid, bersatu,” 


“Saya pesankan, Pak Prabowo adalah orang yang sudah lama berjuang, 
mengerti tentang apa yang diperlukan dan dibutuhkan untuk seluruh rakyat 
Indonesia ini,” 


“Rakyat Indonesia itu harus tetap kompak, solid, bersatu.” 


Try Sutrisno 


204 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


N an 
- — : |, 


“Saya sangat menghargai dan bangga karena masih ingat dengan saya. Orang 
tua karena dikunjungi oleh junior rasanya happy. Pak Prabowo memang 
dari mudanya dulu selalu menghargai senior-seniornya dan tidak pernah 

menyakiti seniornya.” 


“Dia ada di mana saja selalu memberi warna pada lingkungannya. Saya 
dan teman-teman senior berdoa supaya selalu sukses dalam pengabdiannya 
kepada negara dan bangsa Indonesia, karena Pak Prabowo orang yang penuh 
inisiatif dan punya pemikiran yang out of the box.” 


“Tidak pernah sebagai nobody. Pasti dia (Prabowo) somebody.” 


Hendropriyono 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 205 


?? OVOTES JENDERAL - JENDERAL 


“Saya melihat beliau mempunyai dedikasi tinggi terhadap tugas dari satuan. 
Semangatnya sangat besar. Beliau tentara yang nasionalis, kecintaan terhadap 
keutuhan bangsa dan negara sangat tinggi.” 


“Saya yakin beliau akan tetap (semangat berdedikasi), bagaimanapun 
situasinya tetap konsen terhadap bangsa dan negara ini. Itu yang saya 
harapkan.” 


“Saya melihat beliau adalah seseorang yang punya dedikasi tinggi terhadap 
tugas dari satuan. Semangatnya sangat besar dalam mengemban amanat 
tugas.” 


“Satu kenyataan bahwa selama menjadi Menhan, banyak sekali langkah- 
langkahnya yang memperlihatkan kepedulian beliau kepada keamanan dan 
pertahanan bangsa dan negara.” 


Agum Gumelar 


206 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


“Saya punya riwayat yang cukup panjang bersama-sama dengan Pak Prabowo sebagai 
prajurit TNI memperjuangkan nasib negeri ini dan sampai saat ini masih sama-sama dalam satu 
ikatan pemerintahan Pak Jokowi.” 


“Pak Prabowo sebagai Menhan dan saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI. 
Tentunya banyak hal yang perlu kita sinkronkan untuk melanjutkan pengabdian kita dengan 
pemerintahan saat ini.” 


“Saya mendorong Pak Prabowo dan teman-teman dari Gerindra teruslah maju membawa negeri 

ini ke dalam suasana politik yang sehat untuk memberikan kesinambungan pembangunan bagi 
negeri ini.” 

“Saya cukup lama mendampingi presiden lima kali, mulai dari Pak Harto. Saya paham betul apa 

yang harus dilakukan para presiden. Sekarang adik saya (Prabowo), sahabat saya, kolega saya.” 


“Prabowo memiliki kriteria calon presiden memahami betul permasalahan domestik dan 
internasional.” 


Wiranto 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 207 


? OVOTES JENDERAL - JENDERAL 


“Sejak jadi Kopassus, Prabowo yang jelas orang baik, hebat, perhatian pada anak buah, nasionalis, 
ngga ada kurangnya.” 


“Harus optimis! Tidak ada hidup yang tidak optimis. Ini rumah untuk pemenangan Prabowo.” 


“Tadi Pak Prabowo mengatakan bahwa saat ini kita harus selalu bertempur melawan ketidak 
benaran, ketidakjujuran. Kita sebagai prajurit boleh pensiun, tapi sebagai pejuang kita tidak 
pernah pensiun sampai masuk liang kubur.” 


“Mas Bowo harus jadi Presiden. Kali ini harus jadi dan harus menang.” 


“Di Kota Baru saya dapat amanah bahwa untuk tinggal di rumah bekas rumahnya Jenderal 
Sudirman, untuk itu kita jadikan rumah pemenangan Prabowo,” 


“Sungguh membahagiakan reuni atau halal bi halal pada hari ini, bahwa Pak Prabowo luar biasa. 
Tidak ada jalan lain, besok Pak Prabowo jadi presiden,” 


Subagyo Hadi Siswoyo 


208 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


“Tak dongakno awakmu,” kurang lebih artinya dirinya mendoakan kesuksesan 
Prabowo 


Widodo AS 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 209 


?”? O@VOTES JENDERAL - JENDERAL 


“Beliau tentu tentara yang hebat, beliau sangat terbuka dan saya kira low profile, semua didatangi 
(para senior). Jadi saya merasa terhormat dikunjungi oleh Pak Prabowo.” 


“Tidak banyak pemimpin yang memperhatikan para senior ya.” 


“Beliau sangat terbuka dan saya kira low profile semua didatangi, Jadi saya merasa terhormat 
dikunjungi oleh pak Prabowo”. 


“Soal politik, disinggung sambil lalu saja di dalam lebih banyak bicara Indonesia masa depan, 
apa masalah-masalah.” 


“Kami sama-sama dulu mentornya adalah Andi Mohammad Jusuf, Panglima TNI dulu.” 


“Saya ucapkan beliau selalu berjuang, selalu bekerja, mudah-mudahan berhasil, insyaAllah, 
kita doakan semua.” 


Jusuf Kalla 


210 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


“Kalau orang yang paling an 
ikhlas kepada rakyat 
Indonesia itu Prabowo. 1 — —-— 
Ya banyak lah (hal) 
menunjukkan betapa dia 
ikhlas betul kepada rakyat 
Indonesia. 


2 


Dr. K.H. Abdurrahman Wahid 
Presiden RI ke 4 


PARA FOTOGRAFER 
PRABOWO 


Karya foto yang 
ada di majalah ini 
dipotret oleh: 


Mayor Jenderal TNI 
(Purn.) Valentinus 
Tono Suratman 


adalah seorang prajurit 
TNI Angkatan Darat yang 
memiliki hobi memotret. 
Sebagian besar foto- 
foto Prabowo di medan 
tempur adalah jepretan 
“pak Tono”. 


212 | Edisi Khusus Majalah Merah Putih 


Bachren 
Lukskardinul 


mengenal Prabowo sejak 
2004, saat masih aktif menjadi 
wartawan. Lalu datang 
tawaran menjadi fotografer 
Prabowo saat 2008 awal, 
melalui Edhy Prabowo yang 
saat itu masih menjadi spri 
Prabowo. Sejak saat itulah, 
memutuskan keluar dari media 
dan resmi menjadi fotografer 
Prabowo hingga sekarang. 


Angga Raka 
Prabowo 


lahir dengan nama 
“Prabowo” karena itunya 
ingin kelak ia punya jiwa 
pendekar seperti Prabowo. 
Mulai memotret Prabowo 
sejak tahun 2012 setelah 
memenangkan lomba 
tulis “Kenapa Saya Ingin 
Bertemu Prabowo”. 


Sudarsono 


adalah seorang 
penyelam yang hobi 
memotret. Ia pertama 
bergabung dengan tim 
Prabowo dari lapangan 
polo berkuda di tahun 
2007. Mulai memotret 
Prabowo sejak tahun 
2012. 


Deny Firman 


adalah seorang seniman 
grafis komputer. Mulai 
memotret Prabowo 
sejak tahun 2016, 
setelah terlebih dahulu 
bergabung dalam 

tim komunikasi online 
Prabowo sejak tahun 
2012. 


Selain para fotografer yang telah disebut- 
kan, majalah ini juga memuat foto dari: 


Dokumentasi pribadi 
keluarga Djojohadikusumo 
Humas KOPASSUS 

Humas TNI 

Harian KOMPAS 

Majalah TEMPO 

Humas Kementerian 
Pertahanan RI 


Prabowo: Rekam Foto Sang Patriot | 213 


PRABOWO 


REKAM FOTO SANG PATRIOT 


Prabowo Subianto lahir di Jakarta, 
17 Oktober 1951. Ia adalah seorang 
pejuang politik, pengusaha, dan 
mantan prajurit TNI. 


Dalam 28 tahun pengabdiannya 
di TNI, putera pertama dari Prof. 
Sumitro Djojohadikusumo ini telah 
berhasil menorehkan banyak prestasi. 
Diantaranya, ia berhasil memimpin 
operasi pembebasan sandera 
Ekspedisi Lorentz 95 di Mapenduma, 
Papua. Ia juga berhasil menjadikan 
Indonesia negara Asia Tenggara dan 
negara mayoritas muslim pertama 
yang mengibarkan bendera di 
puncak gunung Everest. Berkat 
kepemimpinannya, hingga hari ini 
KOPASSUS melegenda sebagai salah 
satu pasukan elit terbaik di dunia. 


Karena pemahamannya atas 
berbagai tantangan yang dihadapi 
oleh bangsa dan negara, di tahun 
2008 Prabowo membentuk Partai 
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 
Di Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 
di tahun 2019, Prabowo maju sebagai 
Calon Presiden Republik Indonesia, 
dan mendapat kepercayaan dari 68 
juta lebih rakyat Indonesia. 


Di tahun 2019, Prabowo Prabowo 
mendapatkan penugasan negara 
sebagai Menteri Pertahanan RI di 
Kabinet Indonesia Maju pimpinan 
Presiden Joko Widodo. 


Majalah Merah Putih Indonesia edisi 
khusus Prabowo ini menyajikan 
rekam jejak Prabowo dari tahun 1951 
hingga awal 2022 dalam rekam foto- 
foto eksklusif yang belum pernah 
terbit sebelumnya. Edisi khusus 
ini dipersembahkan untuk seluruh 
masyarakat Indonesia yang ingin 
mengenal secara lengkap sosok yang 
kita kenal sebagai Sang Patriot. 


ISSN 2000.0079 


| GOS | 


ISSN : 9-772809-992008 


| 2019 


2 


